WARNING! 


Webtoon ini mengandung unsur kekerasan; 
seperti darah, ucapan serta adegan 
yang tidak layak ditiru. 


Pembaca diharapkan untuk menelaah 
konten sebelum membaca. 
Terima kasih. 


v 


DANDELION - REPOSE 


Атб Story bu: blad 


ЕРІ? - CONFINED 







DISINI BENER, KAN? 









BENER, KOK. 
GEDUNG MANA LAGI 
YANG BENTUKNYA 
KAYAK GITU. 















AH- 
KATANYA GEDUNG INI 
SELESAI SELESAI DIBANGUN 
DALAM WAKTU 
3 MINGGU, LHO! 





IYA? 
EMANG YA 
KALO ORANG 
BERDUIT ITU 
BEDA- 








JAM BERAPA 
MULAINYA? 








SEMBILAN, SIH? 
KATANYA- 
KALO NGGA 
NGARET 






' NGGALAH, 
( CONIUMMANA ў 
\ NGARET, / 








KAK 
ALTERNA? | 








AMUNISI 
CADANGAN 
YANG KAKAK 
MINTA, 














AKU BARU BISA 
MENYELESAIKANNYA 
PAGI INI.. 





TERIMA 
KASIH. 













FAY TERLAMBAT 
LAGI MEMBERIKAN 
RACIKANNYA 
PADAMU? 








4 EH.. N 
( MAU GIMANA 





p W 
SEMENJAK PROJEK N 
/ HYACINTHTEARS | 
| DIJALANKAN, ОА — | 
| TERUS-TERUSAN / 
N SIBUKDENGAN  / 
> TUANALPHA. + 





SUSAH 









PERAN FAY 
BERHUBUNGAN 
DENGAN PEKERJAAN 
KITA, SIH. 
































EH? 
UDAH JAM 
SEMBILAN 





UDAH MAU 


MULAI, NIH 


























SIAPA? 
SIAPA, SIH? 





RAMBUTNYA 
KOK..? 


PST 








APA DIA KENA 
DR, YA? 
MAKANYA NGOMONG 
DIDALAM TABUNG 
GITU. 





^ ЕМТАНОЕН. ` 
YANG PASTI GADIS 
ITU CANTIK 


SEKALI- 


Too N 
( INGAT KAU UDAH 
_ PUNYAPACAR! | 


x 
4 CUCI МАТА 
KAN NGGAK 
















HARI INI SAYA INGIN 
MENJELASKAN TENTANG 
PROSEDUR UNTUK 
PEMBELIAN.. 


HYACINTH 
TEARS. 














GADIS 
ITU... 
| KENAPA RASANYA 


AKU PERNAN 
MELIHATNYA, YA? 








WAJAHNYA 
NGGAK 
ASING.. 








DIBAWAH 
SAYA, 








TERDAPAT MESIN 
OTOMATIS UNTUK 
MELAKUKAN PROSES 
PEMBELIAN. 





















SESUAI YANG 
TELAH KAMI 
HIMBAU TEMPO 
HARI, 





KAMI HANYA MENERIMA 
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN 
KARTU DEBET 
MAUPUN KREDIT. 





PERTAMA.. 


MASUKKAN KARTU 


KEDALAM MESIN; 





νά a Mann 












MASUKKAN KUANTITI 
YANG ANDA INGINKAN, 







DENGAN MAKSIMUM 
PEMBELIAN 10 BOTOL 
PERMINGGUNYA. 













UANG ANDA 
AKAN DITARIK 
SECARA OTOMATIS 
KETIKA TOMBOL 
HIJAU DITEKAN. 





PAYMENT 
CONFIRMED. 
(PEMBAYARAN 
DIKONFIRMASI.) 











WITH CARD 
HOLDER NAME; 
ELIZABETH. 
(DENGAN NAMA PEMEGANG 
KARTU, ELIZABETH.) 


QUANTITY LEFT 
FOR THIS WEEK; 
ZERO. 
(KUANTITI YANG TERSISA 
UNTUK MINGGU INI; 
NOL.) 






















SATU KOTAK 
BERISI HYACINTH TEARS 
PEMBELIAN ANDA 
AKAN DIBERIKAN 
DITENGAH MESIN. 





AHI 





AKU MAU 
COBA JUGA 
DONG 











WARNA OBATNYA 
CANTIK SEKALI, 


WARNA UNGU 
MUDA. 











CONIUM AKAN TERUS 
BERUSAHA YANG 
TERBAIK; 


( UNTUK SELANJUTNYA, 


N 


UNTUK 
PHOSPHENES. 


























A ты” 
/ ТАК KUSANGKA 
( TOPENG-MU BOLEH 
М. JUGA, FAY. ji 


P cd 


| n == 





AKU ANGGAP 


ITU SEBUAH 
PUJIAN. 















Fu 


EN 















TARGET KITA 
SUDAH DISINI. 


















INGAT. 
JANGAN SAMPAI 
ADA KEKERASAN. 


JANGAN GUNAKAN 
SENAPANMU. 





LAKUKAN SE- 
NATURAL MUNGKIN. 










JAGA NAMA BAIK 
CONIUM DAN 
TUAN ALPHA. 












TARGETNYA 
DI MESIN NOMOR 2. 







RAMBUTNYA 
WARNA COKLAT 
MUDA. 





IKUTI TARGET 


KELUAR. 












/ CEPAT PULANG ^ | 


\ CEPAT PULANG / 


P zu a. 


N 


/ UNTUNG NGGAK ` 
| LAMA-LAMA 
— 
ae BANGET SIH.. 


— di 


/ PROSESNVALEBIH Y 
| SIMPEL DARI J 


YANG KUKI- / 
` E 4 





( BERHENTI. ) 
"ων 











P 
/ IKUT DENGAN ) 
` SAYA. 


Author's instagram 
@blackcatshooter 





Editor : @josheniel 
Advisor : @xavierdoodles 
3D Artist : @hamutaq 


